Dengarlah! 


HEMA YISRAEL (bahasa Ibrani 

yang berarti “Dengarlah, hai orang 

Israel”) adalah dua kata pertama 

dari sebuah juz dari Taurat yang 
digunakan sebagai bagian utama dari Doa 
Yahudi. Shema Yisrael dipandang sebagai doa 
yang paling penting di dalam agama Yahudi. 

Salah satu doanya yang berkata, 

“Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah 
kita, TUHAN itu esa!” (Ulangan 6:4) adalah 
penting dalam kehidupan iman orang Yahudi 
yang tunduk kepada hukum Taurat. Seperti 
apa pentingnya? 


Ada dua hal: Pertama, sebagai kalimat 
pengakuan iman/syahadat bahwa orang 
tersebut adalah pemeluk agama Torat. 
Dengan demikian Shema Yisrael, berfungsi 
sama seperti baptisan air pada orang kristen 
maupun katolik. 

Kedua, sebagai doa inti dari ibadah torat 
(mitzvah). Selain wajib, juga menjadi ruh dari 
ibadah Torat. Artinya dalam setiap ibadah 
agama Yahudi, doa ini tidak boleh dan tidak 
akan pernah terlupakan untuk di ucapkan. 


DOA SHEMA YISRAEL/ISRAEL 
MEMPUNYAI DUA PENGERTIAN INTI, YAITU: 
Pertama, bahwa Allah yang disembah 

adalah Allah yang Esa, yaitu Allah yang 
diperkenalkan oleh Musa kepada bangsa Israel 
yang saat itu berada dalam perbudakan di 
Mesir, dengan nama YHWH (Tetragramaton 
— 4 huruf mati Yahudi yang tidak dapat 
terucapkan) berasal dari pengalaman 
pertemuan Musa dengan Tuhan, di gunung 
Horeb (Keluaran 3:13-14, Keluaran 20:3). 
Orang Israel tidak memberikan huruf 
hidup untuk YHWH, karena dalam 10 
Hukum Allah, sudah tertulis bahwa tidak 
boleh menyebut nama Tuhan Allahmu 
dengan sembarangan (Keluaran 20:7). Untuk 
menjaga supaya orang Israel tidak bersalah 
karena penyebutan NAMA itu, maka mereka 
membacanya menjadi ADONAI (tuan). 


Kedua, isi dari berita yang di sampaikan 
oleh Musa kepada bangsa Israel adalah inti 
dari Hukum Taurat, yaitu : “Kasihilah TUHAN, 
Allahmu, dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap 
kekuatanmu” (Ulangan 6:5). Ayat ini artinya 
mengasihi Tuhan dengan seutuhnya sebagai 
manusia dan seumur hidup kita. 

Hal ini terangkum dalam dekalog (10 
perintah Allah) yang mengatur hubungan 
manusia dengan Allah (hukum 1 — 5), dan 
hubungan dengan sesama manusia (hukum 
6 —10). Hal ini dijelaskan oleh Yesus dalam 
Markus 12: 29-31. 


Mengenai Shema Yisrael/Israel ini ada 
beberapa pertanyaan yang muncul dalam 
pikiran saya, yaitu : 

Pertama, apakah Shema Yisrael ini 
masih relevan bagi kita? Jelas masih relevan, 
karena kedatangan Yesus, bukanlah untuk 
meniadakan hukum Taurat atau kitab para 
nabi melainkan untuk menggenapinya. Sebab 
hukum Taurat adalah Firman Allah, yang tidak 
akan pernah berlalu. Firman Tuhan bersifat 
kekal (Matius 5:17-18). 


Kedua, relevansinya seperti apa? Kita 
semua beribadah dan menyembah Allah 
yang sama dengan orang Israel yaitu Allah 
Abraham, Ishak dan Yakub. Allah ini adalah 
Allah yang Esa. 

Kata “ESA” dalam bahasa Ibrani dipakai 
kata “Echad - INN“ yang artinya adalah Satu 
dalam kesatuan yang kompleks. Tertulianus, 
Bapa Gereja (155 AD-230 AD), merumuskan 
hal ini dengan istilah yang kita kenal sebagai 
TRINITAS (latin) — bahwa Allah adalah satu 
hakikat yang terdiri dari tiga pribadi. Bahwa 
Allah bukan hanya sang Pencipta yang Agung, 
sang Pemberi Hukum, tapi juga Sang Penebus 
dosa. Bahkan Dia tidak hanya tinggal di 
Sorga, tapi tinggal bersama umat tebusan 
dan pilihan-Nya. Bukan hanya di Bait Allah, 
tapi di dalam diri (tubuh) umat tebusan-Nya 
(I Korintus 3:16). 


Kebanyakan orang, memahami ke-Esa-an 
Allah sebagai Tunggal/Satu secara numerik, 
padahal Echad adalah Tunggal/Satu secara 
Substansi. Dengan demikian kita menolak 
keras kalau dikatakan bahwa orang kristen 
menyembah tiga Allah. Allah kita adalah 
Allah yang ESA (tunggal dalam kesatuan yang 
kompleks) yaitu Trinitas — satu hakikat yang 
terdiri dari tiga pribadi kekal, yaitu BAPA, 
ANAK dan ROH KUDUS. 

Lalu bagaimana dengan 10 hukum Allah? 
10 Hukum Allah dan bahkan seluruh hukum 
Taurat dan kitab para nabi, terangkum 
dalam hukum KASIH, yaitu mengasihi Allah 
dan mengasihi sesama. Bagi orang Kristen, 
“KASIH” itu sudah diteladankan oleh Yesus 
dalam kehidupan-Nya di dunia ini. KASIH 
adalah tanda utama yang harus terlihat 
dan terpancar dari kehidupan orang kristen 
(Yohanes 13:34-35). 

Bagaimana dengan ibadah korban dalam 
Torat? Semua korban sudah digenapi melalui 
korban Yesus di kayu salib (Ibrani 10:6-14). 


Ketiga, bagaimana kita dapat 
mengaplikasikannya dalam kehidupan 
kita? Bagi orang Israel, perjalanan rohani 
mereka sebagai umat pilihan dimulai dengan 
Shema Yisrael/Israel, sedangkan bagi orang 
Kristen perjalanan rohani dimulai ketika kita 
percaya dalam hati dan mengaku dengan 
mulut, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, 
maka kita diselamatkan (Roma 10:9-10). 

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena 
kebenaran, bahwa Yesus datang untuk 
menggenapi seluruh tuntutan Hukum Taurat, 
dan Yesus sudah melakukannya dengan 
sempurna, saat Dia tergantung di kayu salib 
dan berkata “SUDAH SELESAI” kemudian tirai 
Bait Allah terbelah menjadi dua (Yohanes 
19:30, Matius 27:50-51). Maka tuntutan 
hukum Taurat sudah dibayar dengan lunas 
oleh Yesus, hukum Taurat sudah digenapi 
dalam Yesus, dengan demikian Yesus lah 
Adonai echad (Yohanes 14:6). 


Keempat, apakah kita harus 
menyebutkan Shema Yisrael pada setiap doa- 
doa kita? Seperti yang dilakukan oleh orang- 
orang Yahudi? 

Tidak perlu, karena semua sudah 
digenapi di dalam Yesus. Dengan sudah 
digenapinya hukum Taurat, maka berakhirlah 
masa perjanjian lama, dan dibukalah masa 
Perjanjian Baru, tersedialah kantung anggur 
baru untuk anggur yang baru (Matius 9: 16- 
17). 

Sehingga kita tidak perlu meniru orang- 
orang Yahudi yang wajib menyebut Shema 
Israel (kantong anggur lama). Apa yang wajib 
kita sebut dalam doa kita? untuk menghantar 
doa kita kepada Adonai Echad itu (kantong 
anggur baru)? Yang harus kita sebut adalah 
NAMA TUHAN YESUS (Yohanes 14:13-14). 
Tuhan Yesus memberkati !! MP (Pdt. Samuel 
Handoko) 


U— 
WISE PARENTING sx 9 
IN DIGITAL ERA 


| 


y Benef 


MSCS Bookstore (or 


t 


Online Registration O 0896818 


Recorded at 
MSTV.TV 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Joyful Heart” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dosa yang 
Mendatangkan 
Maut 1” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Esther Budiyono 


Pdt. Samuel Handoko 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


Or 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dosa yang 
Mendatangkan 
Maut 2” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 


www.mstv.tv 
Pdt. Philip Mantofa 


- 


IHESUMMIT 


WORKSHOP 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dosa yang 
Mendatangkan 
Maut 3” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Arman Harijanto 


MENEMBUS 
PASAR 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Positive Discipline” 
Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdm. Lukas Wibisono 


“Disertai healing ministry 


di akhir ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 
Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 


Perjamuan kudus 
di setiap ibadah 


#51 ENENE 


ha 
c 


kes 02 MARET 2019 
Pk, 09.00 - 1300 WIB 


Auditorlum MSCS 


MINGGU, 


10 Maret 2019 
di setiap Ibadah 


SURABAYA JAMBI MALANG BANTARMASMIP 


MIBITUNG 44 : Naa 
JEMBERIK OTAK VIMEDAN) DG MADILAN 
ENDAR DENPASAR CIREBON JAKARTAIS / 1G 

BANDUNGISA AYSIOOARYO, L 


AKAB UM mna As aa 
KNBEI MATA RAM/ SOLO) MAGELANG, SDNEY. 


DAFTARKAN SEGERA DI GEREJA LOKAL MASING-MASING 


V4 1 TN 
Pe. 
Sx Pi 
| T - 
» 


ami menikah pada 9 Oktober 2010. Pada 
KK: kami memang menunda untuk 

memiliki momongan. Namun setelah 
lewat 3 tahun masa pernikahan, kami mulai 
rindu memiliki keturunan. Kami berusaha secara 
alami dan periksa ke dokter. Namun dari tahun 
2013 hingga awal 2018 belum ada tanda-tanda 
kehamilan. 

Selama tahun-tahun itu, semua fokus kami 
tercurah untuk mendapatkan keturunan. Sampai 
satu titik, kami diingatkan oleh Pdm. Wahyu Cindar 
Bumi (Gembala GMS Bandung), “Nikmati saja 
(prosesnya), anak itu adalah buah kasih kalian 
berdua.” 

Ada kalanya kami kecewa, perasaan kami 
naik turun, setiap bulan setiap mendekati siklus 
menstruasi selalu deg-deg-an. Namun kami selalu 
dikuatkan setiap kali mengikuti streaming ibadah 
spesial “Doa keturunan” bersama Pdt. Jusuf 
Soetanto. Total, kami mungkin sudah empat kali 
mengikuti ibadah tersebut. Namun, meski gagal, 
kami tidak putus harapan. Kami belajar untuk 
berserah dan tetap percaya kepada Tuhan. 

Pada April 2018, Pdt. Jusuf Soetanto kembali 
mengadakan “Doa Keturunan” dan kami antusias 
mengikutinya. Puji Tuhan, pada bulan Juli 2018, 
istri saya telat menstruasi dan hasil testpack 
beserta USG menyatakan bahwa istri saya 
positif hamil. 

Sewaktu mendapati hasil testpack 
positif, kami sangat bersukacita dan 
tanpa sadar air mata kami mengalir. 

Pergumulan kami dijawab Tuhan 
dengan ajaib! Karena bulan-bulan 
sebelumnya kami sangat sibuk, 
sering travelling, kondisi fisik sedang 
capek, bahkan istri sempat sakit, 
tapi Tuhan sanggup memberikan 
mujizat bagi kami. Puji Tuhan per 17 
Februari 2019, kehamilan istri sudah 


TN 


36 minggu. 
Ayat yang selalu menjadi motivasi k 
dan kekuatan kami adalah “Diamlah 
dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah!” 
(Mazmur 46:11). Sungguh suatu 
sukacita yang besar ketika 
kita di dalam penantian 
yang panjang, tapi 
mau tetap percaya 
kepada Tuhan 
dan mendapat 
jawaban doa 
kita. Tuhan Yesus 
memberkati. 
MH (Kesaksian 
Hendra Kwee & 
Rosita Saraswati, 
GMS Bandung) 


uhan rindu melihat 
anak-anak memberikan 
hidupnya kepada Tuhan, 


rajin bersaat teduh dan mengikuti persekutuan 
doa di sekolah,” demikian disampaikan Kak Dhani 
Ryo Iswanto, dalam kotbahnya di persekutuan 

doa “Eaglekidz Go To School” yang diadakan oleh 
Eaglekidz GMS pada hari Sabtu (19/1) lalu di Main 
Hall GMS Surabaya Barat. 

Kegiatan yang mengangkat tema Joy of 
Giving” ini diadakan sebagai bentuk kerinduan, 
kepedulian akan pertumbuhan rohani anak di 
kawasan Surabaya barat, khususnya di Kecamatan 

Tandes. 

Puji Tuhan, ibadah ini dihadiri oleh 550 
siswa dan 55 guru dari 16 Sekolah Dasar 
di Surabaya, serta 45 kakak pelayan 
anak. Saat altar call, banyak anak 
merasa senang bisa berjumpa secara 


pribadi dengan 

Tuhan. Guru-guru 

juga menyambut 

dengan sukacita pelayanan 

Eaglekidz GMS yang peduli akan kerohanian anak- 
anak. 

Sejumlah 16 Sekolah Surabaya barat yang ikut 
serta tersebut antara lain: SDN Tandes Lor, SDN 
Tandes Kidul, SDN Gadel, SDN Balong sari, SDN 
Bibis, SDN Manukan Wetan 1, SDN Manukan 
Wetan 4, SDN Manukan Kulon 2, SDN Manukan 
Kulon, SDN Manukan Kulon 6, SDN Banjar Sugihan 
1, SDN Banjar Sugihan 2, SDN Banjar Sugihan 5, 
SDS Karitas 5, SDS JAC, SDS Amaryllis. P- (Dhany) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
BB @gmschurch 

@ @gmschurch 


Iilsersia mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum 4 Anak |, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes, 


GMS Surabaya Timur 
Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum « Anak | INI: 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 

Ibadah Umum # Anak III II: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 
Ibadah Umum - Anak LINI IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

Ibadah Umum |, II, III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

Ibadah AOG: Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

Ibadah Umum # Pro-M « Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 

Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Jl. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 
Ibadah Umum II : 
Pk. 07.00, 16.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum « Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum « Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory” 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum « Anak III: 

Pk. 10.00 ,16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja, Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


el. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -Anak | II III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 


badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


www 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


H4 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum # Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum # Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum « Anak III: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 

Fax (0561) 6711634 

GMS Palangka Raya 

badah Umum (Ruang Barito It.5) Pk 10.00 WIB 
badah Eaglekidz (R. Kahayan It.5) Pk 10.00 WIB 
Hotel Grand Global, Palangka Raya 

. Tjilik Riwut km 1 no.9. Palangka Raya 

CP: 0812-9228-6558 (Maureen) 


GMS Ambon 

badah Umum # Anak 

badah Pemuda 

n. PHB, Halong Atas, Halong 
Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 
elp. (0911)3831477 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 

HP: 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Manado 
badah Umum 1! III: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 


badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

Depan Kantor Pos Tondano) 

elp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum # Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum « Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
I. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


Ibadah Umum 4 Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
14530760 


GMS Pekanbaru 


Ibadah Umum Pk.10.00 
Ibadah Umum Pk.16.00 
Ibadah Anak (It.1) Pk.10.00 
Jl. Harapan II No.1, Air Hitam, 


Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
(Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
Telp/Fax: 0761-8651763 / 

8651831 / 8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 

EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Heavenly Land 

. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 


GMS Lampung 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 

Ballroom Hotel Sheraton 

CP: Nessya (0721-475551) 

GMS Jambi 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax:0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


